29/04/2011 


mudzakkar - muannats 


« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 



MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan) 

Dalam tata bahasa Arab, dikenal adanya penggolongan Isim ke dalam Mudzakkar 
(laki-laki) atau Muannats (perempuan). Penggolongan ini ada yang memang sesuai 
dengan jenis kelaminnya (untuk manusia dan hewan) dan adapula yang merupakan 
penggolongan secara bahasa saja (untuk benda dan lain- lain). 


Contoh Isim Mudzakkar Contoh Isim Muannats 



(= ’Isa) 

SOS 

(K/ 

(= Maryam) 

# 0 J 

(= putera) 

^ o 

♦ 

(= puteri) 

j*- 

(= sapijantan) 


(= sapi betina) 

# o / 

(= laut) 

a? 

(= angin) 


Dari segi bentuknya, Isim Muannats biasanya ditandai dengan adanya tiga jenis 
huruf di belakangnya yaitu: 

a) Ta Marbuthah ( 0 ). Misalnya: (=Fathimah), (=sekolah) 

0 0 

b) Alif Maqshurah ( iS ). Misalnya: (= Salma), (=manisan) 

I £ 

c) Alif Mamdudah ( pi). Misalnya: (=Asma'), (=pirang) 


Namun adapula Isim Muannats yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. 

^ 0 it *"• it ° '{, 

Misalnya: (= angin), (= jiwa, diri), (= matahari) 

Bahkan ada pula beberapa Isim Mudzakkar yang menggunakan Ta Marbuthah. 
Contoh: (= Hamzah), (= Thalhah), (= Muawiyah) 

Ingat, jangan melangkah ke halaman selanjumya sebelum mengerti pelajaran di 
atas dan menghafal kosakata yang bam anda temukan! 

« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.../w03.htm 


1/2 


29/04/2011 


mudzakkar - muannats 


D:/EKSTRA/arabindo/.. ./w03.htm 


2/2 



